Membuat Efek Hujan Pada Gambar Menggunakan Photoshop 



Paris Simanungkalit, S.Si 
www.jagophotoshop.blogspot.com 

Dalam tutorial ini kita akan membuat efek hujan pada sebuah gambar hanya dengan menggunakan 
beberapa trik-trik sederhana saja tetapi hasil yang cukup lumanyan dan kelihatan realistik. 

Gambar Awal 





Langkah Pertama 

Buka gambar yang akan anda beri efek hujan, lalu duplikasi Layer » Duplicate Layer... (Ctrl + J), 
secara otomatis layer akan bernama "background copy". 

Pilih layer "background copy", lalu pilih menu image > Adjustments > Curves... (Ctrl + M) lalu buat 
pengaturan seperti ini: 



Curves 



Channel: 



RGB 







' 1 










dp--' • t 

_/■■ 

s 






r 





Input: | 126 
Output: 




OK 



| Cancel | 

I Load... J 
| Save... 1 



5maoth 



Auto 



Dengan pengaturan ini akan memoeri ereK menaung paaa gamoar. 



www.jagophotoshop.blogspot.com 



Langkah Kedua 

Pada langkah ini kita akan membuat efek hujan pada gambar. 

Pertama-tama buatlah sebuah layer transparan, pilih menu Layer > New > Layer... (Ctrl + Shift + N) 

dan beri nama hujan, buat layer ini pada bagian paling atas. 

Kemudian beri Fill pada layer tersebut (Ctrl + Backspace), maka layer akan tampak putih. 
Lalu beri noise: Filter > Noise > Add Noise... lalu buat pengaturan seperti ini: 



Add Noise 



Q mm |+j 



Amount: 

■ J— 

- Distribution 
© Uniform 
O Gaussian 



0 Monochromatic 



X 



OK 



Cancel 



0 Preview 



Lalu beri blur : Filter > Blur > Motion Blur... lalu buat pengaturan seperti ini: 

Motion Blur fc4 



Angle: |H | ° (^) 



Distance: 



20 



L 



OK 



Cancel 



0P 



review 



pixels 



— > 



Langkah Ketiga 

Pada langkah ini kita akan melakukan pengaturan pada Level, dengan cara klik menu Image > 
Adjustments > Levels... lalu buat pengaturan seperti pada gambar dibawah ini: 



Channel: RGB 



Input Levels: 250| 



1,00 



255 



1 

— m 



Output Levels: 0 



255 



OK 



Cancel 



Load.. 



Save... 



Auto 



Options.. 



0 Preview 



www.jagophotoshop.blogspot.com 



Langkah Keempat 

Langkah ini merupakan langkah yang paling menyenangkan sekaligus hasil akhir dari tutorial ini. 
Klik layer hujan tadi, lalu ubah blend layer menjadi "Screen" dan jrejeng.... Hxxjan telah muncul pada 
gambar anda. 

Untuk lebih realistik lagi, anda bisa mengubah adjustment dari background menjadi Desaturade (Ctrl 
+ Shift + U) 

Selamat mencoba... 

Tutorial By: 
Paris Simanungkalit, S.Si. 



www.jagophotoshop.blogspot.com 



